WikipediA 

Bahasa Rohingya 


Rohingya ( Ruaingga ) adalah sebuah bahasa yang 
dituturkan etnis Rohingya di Arakan di Myanmar. Bahasa 
ini mirip dengan Bahasa Chittagonia yang digunakan di 
kawasan Chittagong di Bangladesh. 

Dalam sejarahnya, bahasa ini telah ditulis dalam berbagai 
jenis aksara, termasuk alfabet Arab, Urdu, aksara Hanifi, 
alfabet Myanmar, dan yang terbaru, Rohingyalish, yang 
dibentuk dari alfabet Romawi. Naskah berbahasa 
Rohingya tertua yang ditulis dengan alfabet Arab berasal 
dari lebih dari 300 tahun lalu. Saat Negara Bagian Rakhine 
(Arakan) masih di bawah pemerintahan Britania Raya 
(1826-1948), emis Rohingya umumnya menggunakan 
bahasa Inggris dan Urdu untuk komunikasi tertulis. Sejak 
Myanmar merdeka pada tahun 1948, segala bentuk 
komunikasi resmi menggunakan bahasa Myanmar. 

Pada tahun 1975, sebuah jenis sistem tulis baru diciptakan 
menggunakan alfabet Arab; ada pula cendekiawan yang 
menggunakan alfabet Urdu untuk menutupi kekurangan 
alfabet Arab, tetapi keduanya tidak menghasilkan hasil 
yang memuaskan dan orang-orang Rohingya kesulitan membaca tulisan yang menggunakan alfabet Arab 
maupun Urdu. 

Molana Hanif dan rekan-rekannya kemudian mengembangkan sekelompok bam humf berorientasi kanan ke 
kiri yang berdasarkan alfabet Arab ditambah dengan beberapa pinjaman dari alfabet Romawi dan Myanmar, 
tetapi meskipun dianggap oleh para cendekiawan sebagai suatu perbaikan dibandingkan sistem tubs 
sebelumnya, tetap saja sistem bam ini dikritik karena banyak humf yang terlalu mirip dengan huruf lainnya. 
Tak lama kemudian, E.M. Siddique memilih jalan bam dengan menggunakan huruf Latin untuk menulis 
Bahasa Rohingya. Hasilnya adalah sistem yang disebut Rohingyalish yang terdiri dari 26 huruf Romawi, lima 
humf hidup beraksen, dan dua huruf Latin tambahan untuk bunyi retrofleks dan nasal. 


Rohingya (Ruaingga) 

Dituturkan di Myanmar, Bangladesh 


Wilayah 


Rumpun 

bahasa 


ISO 639-2 
ISO 639-3 


Kawasan Arakan di Myanmar, 
kawasan Chittagong di 
Bangladesh 

Indo-Eropa 

■ Indo-lran 
■ Indo-Arya 
■ Kelompok Timur 
■ Bengali-Assam 
■ Rohingya ( Ruaingga) 

Kode bahasa 

inc 

rhg 


Alfabet 


A a 

B b 

C c 


D d 

Ee 

Ff 

Gg 

H h 

1 i 

Jj 

K k 

L 1 

M m 

N n 

N n 

Oo 

Pp 

Q q 

R r 

S s 

Tt 

U u 

V v 

W w 

X x 

Yy 

Zz 


Huruf hidup juga dapat ditulis dengan tambahan diakritik (aerou). 

Lihat pula 
































■ Bahasa Chittagonia 

■ Bahasa Bengali 

■ Chittagong 

■ Rohingya 

■ Negara Bagian Rakhine 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Rohingya&oldid=15157856" 


Halaman ini terakhir diubah pada 7 Juni 2019, pukul 02.58. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat 
Ketentuan Pen ggun aan untuk lebih jelasnya. 




